29 KISAH 


Editor: Muhammad Assad, MSc 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 
€ 


SUN JANIN 3g 


- 


25 Kisah 
Keiau wan Indonesia 
yang Mendunia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9g ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,0o (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00o (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


” 


LIL 


am P. 
AG | Ae 


LA 


- 
kl. 


M ak 4 


25 Kisah 
Ilmuwan Indonesia 
yang Mendunia 


Editor: 
Muhammad Assad, MSc 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


P 
GG, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah Ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


Editor: Muhammad Assad, MSc 

Art: Achmad Subandi 

@ 2017 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) & Muhammad Assad, MSc. 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia—Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 2017. 


716081955 
ISBN: 9786020296722 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil 
dengan menyebutkan sumbernya dengan layak. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggungjawab percetakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


APA KATA MEREKA... 
TENTANG BUKU INI 


Indonesia adalah negara yang sangat kaya, bukan hanya 
dari sumber daya alam, tetapi juga dari sumber daya 
manusianya. Mereka tersebar bukan hanya di dalam 
negeri, namun juga di berbagai belahan bumi dengan karya- 
karyanya yang mendunia. Hal ini mengajarkan kepada kita 
bahwa membangun Indonesia tidak harus dengan berada 
di dalamnya. Buku ini adalah sebagian kecil dari kisah para 
putra-putri terbaik bangsa yang berjuang demi kecintaannya 
terhadap Republik ini. 


Andy F. Noya (Host Kick Andy) 


Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (1-4) dibentuk melalui 
semangat ratusan anak muda Indonesia yang ingin melihat 
potensi manusia cerdas Indonesia diberdayakan untuk 
kepentingan bangsa. I-4 adalah langkah awal membentuk 
jaringan diaspora yang kuat dan membanggakan. Untuk 
mengenal putra putri Indonesia yang membanggakan di luar, 
harus baca buku ini. 


Achmad Adhitya, M.Sc. 
(Pendiri Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hampir semua negara di dunia sudah saya kunjungi. Tidak 
ada negara yang seindah Indonesia. Setidaknya sudah 6 
negara yang saya pernah tinggali, tidak ada negara yang 
lebih saya kangeni. Ada 3 kesempatan untuk saya diberi green 
card dan 1 negara akan memberi passport, tetapi tidak ada 
yang bisa lebih saya cintai selain Indonesia. Selamat kepada 
suadara-saudaraku di 1-4 yang terus berkarya cemerlang di 
berbagai Negara maju di dunia, tetapi terus berkarya bagi 
bangsa tercintanya, Bangsa Indonesia. Wajib untuk membaca 
buku ini, karena di buku ini tertulis cinta kasih Putra/Putri 
cemerlang bangsa. Lakukan yang terbaik untuk bangsa 
tercintanya, bangsa Indonesia. Bagi saya NKRI adalah untuk 
dicintai selamanya. NKRI harga mati. 


Budi Soehardi 
CNN Heroes 2009 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Assalamualaikum wr wb dan salam Merah Putih dari I-4 
Para pembaca yang terhormat, 


Buku ini kami dedikasikan kepada generasi muda, kalangan 
civitas akademis, dan semua rakyat Indonesia tercinta 
sebagai bukti rasa cinta dan keyakinan kami untuk meraih 
cita-cita bersama: Indonesia Jaya! 


Dengan kejujuran, jiwa pancasila, patriotisme merah putih, 
serta kecintaan yang mendalam terhadap Ibu pertiwi, 
buku ini bertujuan untuk memberikan narasi dan deskripsi 
mengenai perjalanan hidup, pembentukan karakter dan 
marwah, proses pencapaian jati diri dan idealisme, serta 
pengembalian bakti kepada tanah air. 


Para ilmuwan yang tercakup di dalam buku ini, setidaknya 
memberikan perwakilan pilihan atas klasifikasi gender, 
usia, negara tujuan, dan negara di mana mereka sekarang 
menetap, bidang keprofesionalan, dan karakter individual 
yang berbeda. Keragaman narasi yang terdapat di dalam 
buku ini, setidaknya memberikan lukisan hidup yang nyata 
tentang bagaimana tantangan hidup di luar negeri yang 
penuh dengan liku-liku tajam dan cobaan hidup untuk tetap 
bertahan dan berhasil menjadi “seseorang' di mancanegara. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


Kami, atas nama 1-4, mengharapkan agar para pembaca bisa 
merasakan semangat juang kami yang setidaknya sudah bisa 
menaklukkan impian untuk berjaya dan bertahan di negeri 
orang. Dengan keinginan untuk memberikan inspirasi dan juga 
pemaparan proses hidup untuk terus mencari ilmu setinggi- 
tingginya, berkarya sebaik-baiknya, dan berdedikasi setulus- 
tulusnya. Untuk suatu saat memenuhi panggilan Ibu pertiwi: 
mengamalkan semua ilmu, pengalaman, dan pengetahuan 
untuk orang lain di mana pun Anda nantinya berada. 


Kecintaan terhadap tanah air dapat ditunjukkan dengan 
berbagai cara. Bahkan, dengan keberadaan para Ilmuwan 
Indonesia di Luar Negeri, Indonesia akan mendapatkan 
human capital, social capital, dan financial capital yang akan 
terus mengalir melalui jejaring mereka. 


Akhir kata... The rise of Indonesian scholar in overseas has made 
a significant impact to develop our beloved Indonesia. Join them 
in taking a part as a global citizen as well as helping them to 
nurture the transfer of knowledge in Indonesia. Together we will 
be better and stronger. Together we can make it. 


Learn and achieve the knowledge and science as high as 
possible, use them sensibly, and contribute back to the society 
wherever you are. That's the essence of being a true scholar. 


Salam, 


Ketua Umum I-4 periode 2013-2015 
Dr. Dessy Irawati, FeRSA (Fellow of the Regional Studies 
Association) 


viii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SEKAPUR SIRIH 


Assalamu'alaikum wr. wb. 
, 


Pada pertengahan tahun 2016, saya diperkenalkan kepada 
salah seorang ilmuwan Indonesia yang berkiprah di dunia 
internasional, Prof. Irawan. Beliau meminta saya membantu 
penulisan buku mengenai para ilmuwan Indonesia yang 
tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional 


(-4). 


Tentu ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Indonesia 
memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi bangsa yang 
besar, dan itu semua dimulai dari pendidikan. Saya selalu 
percaya bahwa Sumber Daya Manusia suatu bangsa jauh 
lebih penting dan signifikan dibanding Sumber Daya Alam. 
Jika kita ingin melihat seperti apa Indonesia di masa depan 
nanti, maka lihatlah seperti apa generasi mudanya saat ini. 


Maka dari itu, buku ini menjadi penting sebagai inspirasi 
kita semua bahwa banyak sekali anak bangsa yang bisa 
menunjukkan kemampuan dan memberikan kebanggaan 
meskipun jauh dari tanah air. Kita harus yakin bahwa Republik 
ini bisa maju sejahtera dan berdiri sejajar dengan negara- 
negara lain di dunia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


Semoga buku ini bisa memberikan semangat bagi para 
generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan 
menginspirasi. Terima kasih untuk I-4 yang telah memberikan 
kesempatan kepada saya menuliskan buku ini. 


Dan akhir kata... Bermimpilah setinggi langit dan peluk mimpi 
itu dengan tekad, kerja keras, disiplin, dan doa yang tak 
pernah henti. 


Salam Indonesia Raya! 


Muhammad Assad, MSc. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar Ketua Umum I-4 Periode 2013-2015 

Dr. Dessy Irawati, FERSA......ocooooooo vii 
Sekapur Sirih 

Muhammad Assad, MSG...» ...oooo##o#Wmommnnnnnannan ix 


O1. Dr. Deden Rukmana 


Impian Menjadi Perencana Kota Kelas Dunia ............ 1 
02. Dr. Dessy Irawati, FeRSA 

Wanita Ilmuwan Pertama yang Memimpin 1-4 .......... 15 
03. Dr. Etin Anwar 

Anak Pesantren Mengajar di Amerika Serikat ........... 27 


04. Prof. dr. Herawati Sudoyo, Ph.D 

Ilmuwan DNA Forensik Indonesia yang Mendunia... 38 
05. Prof. Dr. Hadi Nur 

Ilmuwan Kimia Dunia Pecinta Keluarga........coo 54 
06. Prof. Dr. Irwandi Jaswir 

Pelopor Halal Science Dunia .....coooooocoooooooooooo 68 
07. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, Ph.D 

Ilmuwan Penemu Material Pengganti Tulang 


Gama-CHA.....ooooooo.oooo.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo... 77 
08. Irawan Satriotomo, M.D., Ph.D 
Pakar Neurosains Indonesia .....ccoooooooooooooo—o———— Wo. 88 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


09. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Dr.rer.nat. Johny Setiawan 

Penemu 15 Planet Baru ......ocooooooooooooooooooooo 103 
Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Ph.D 

Penemu Radar Satelit Pengamatan Permukaan Bumi 114 
Dr. Eng. Khoirul Anwar 

Cacatan Hidup Ilmuwan Telekomunikasi ................. 128 
Prof. Dr. Ken Kawan Seotanto 

Pemilik 31 Paten di Jepang dan di Amerika Serikat... 141 
Dr. Muhammad Arief Budiman 

Restu Orangtua Membantuku ke Negeri Paman Sam. 153 
Dr. Mulyono Pangestu 

Penemu Teknik Pengeringan Sperma “oo 167 
Dr. Merlyna Lim 

Pakar Media Digital Indonesi a......oooooooooooo 188 
Dr. Nurul Taufigu Rochman, M. Eng 


Pakar Nanoteknologi Indonesia .......oooooooooooo 195 
Dr. Putu Laxman Sanjaya Pandit 

Ilmuwan Indonesia Bidang Pustakawan... 214 
Prof. Hj. Rahmiana Zein, Ph.D 

Penemu Teknik Kromatografi Tercepat di Dunia....... 233 


Sonita Lontoh 

Pakar Green Technology Indonesia yang Mendunia.. 250 
Prof. Dr. Sangkot Marzuki 

Si Jenius yang Pernah Ditolak di Kampus yang 
Berlambang Ganesha... 260 
Dr. Sidrotun Naim 

Dokter Udang Pertama di Indonesia... 274 
Dr. Taruna Ikrar M.D., Ph.D 

Sang Pejuang Kedokteran dari Timur Indonesia ....... 286 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Lsi 


23. Prof. Taufik 

Selalu Ingin Berdidikasi untuk Negeri .....ooooo. 295 
24. Dr. Warsito Purwo Taruno, M. Eng 

Penemu Alat Pembasmi Kanker .......ooooooooooooo.. 304 
25. Prof. Dr. Yow-Pin Lim 

Ilmuwan “10 Juta Dolar” ....—oooooooooo.oooooooooooooooo 315 
Profil Student Volunteer ......ooooooooooooooooooooooooooooooo. 326 
Profil Mentor Student Volunteer.......ooooooooooocoooooooo. 333 


xili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1) 


Dr. Deden Rukmana 
Impian Menjadi Perencana 
Kota Kelas Dunia 


Penulis: Anisah Mahardiani 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


aya lahir di Garut, 14 September 1970, sebagai anak 
Yam dari tiga bersaudara. Ayah bernama Dr. H.M.E. 
Suhendar, MPd (Alm.) dan Ibu bernama Prof. Dr. Hj. Pien 
Supinah, M.Kom. Terlahir dari keluarga berbasis pendidikan, 
membentuk diri saya sebagai pribadi yang berkarakter. Setiap 
harinya saya diajari untuk menebar kebaikan kepada sesama. 


Sejak belia saya sudah bercita-cita menjadi insinyur. Saat itu 
memang belum ada yang menjadi insinyur di keluarga. Bila 
ditanya tentang buku favorit, maka jawabannya adalah buku 
yang menceritakan tentang tata kota. Keinginan saya untuk 
menjadi ilmuwan karena ingin mendedikasikan ilmu dan karya 
untuk ibunda tercinta. Saya ingin menjadikan lingkungan 
tempat tinggal Ibunda, yakni Jakarta, menjadi nyaman, tidak 
macet, serta tidak banjir. 


Saat SMA, saya mulai tertarik pada bidang Perencanaan 
Kota dan bermimpi melanjutkan studi di Insitut Teknologi 
Bandung (ITB). Berbekal keyakinan dan kerja keras, impian 
itu terwujud. Pada tahun 1988, saya diterima di jurusan 
Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi (PL). Saya 
menyelesaikan program S1 di ITB. Kemudian melanjutkan S2 
di bidang Planning and Development Study di University of 
Southern California pada tahun 2001. Lalu pada tahun 2002- 
2006, saya berhasil menyelesaikan studi S3. 


Saya mengidolakan ilmuwan John Friedmann yang berhasil 
memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Urban and Regional 
Planning dari Florida State University, Motivasi saya 
menuntut ilmu ke negeri Paman Sam adalah ingin belajar 
langsung dari ilmuwan Amerika yang banyak menuliskan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. Deden Kukmana 


buku tentang perencanaan kota. Dengan menjadi ilmuwan 
perencanaan kota, saya berharap menjadi orang yang 
bermanfaat bagi banyak orang. 


Membangun Kota yang Berkarakter 


Setelah menyelesaikan S3 dari Florida State University 
pada bulan April 2006, saya sempat bekerja sebagai analis 
perencana di Division of Community Planning of Florida 
Department of Community Affairs di Tallahassee, Florida. 
Selama 4 bulan bekerja, saya berkontribusi dalam membuat 
pedoman tahunan Capital Improvements Element sebagai 
perencana komprehensif pemerintah daerah Florida. 
Kemudian pada bulan Agustus 2006, saya mulai mengajar di 
Savannah State University di Georgia. 


Saya yakin bahwa perencanaan kota memiliki peluang yang 
strategis di masa depan. Berdasarkan sensus penduduk di 
Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 
yang tinggal di kota jumlahnya lebih besar daripada di desa. 
Perencanaan kota memiliki prospek yang sangat penting. 
Mengingat abad ke-21 ini adalah abad perkotaan. Sehingga 
bisa dikatakan masa depan bangsa dan masa depan dunia 
berada di perkotaan. 


Menurut saya, perencanaan kota masih menemukan 
beberapa kendala. Seiring berjalannya waktu, tantangan 
perkotaan terus berkembang, mulai dari urbanisasi yang 
menggempur, kebutuhan dasar warga yang terus meningkat, 
pemukiman kumuh, transportasi dan infrastruktur yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


terbatas, kemiskinan, masalah sosial budaya, hingga 
degradasi lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
dan derasnya globalisasi membuat aspek-aspek kearifan 
lokal, terutama sisi sosial budaya terabaikan. Pada gilirannya 
akan menuai kerugian besar jika salah urus pengelolaan 
sumber daya alam dan permukiman perkotaan. 


Sebagai jantung perekonomian dunia, kota yang nyaman 
adalah dambaan semua orang. Menurut saya, mewujudkan 
kota dengan kearifan lokal yang terjaga adalah tanggung 
jawab semua pihak. Pemerintah daerah hingga pemerintah 
pusat harus bersinergi membangun kota. Juga masyarakat, 
para akademisi, dan sektor lain harus bersama-sama terlibat 
aktif dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman 
dan nyaman. 


Bingkai Kehidupan 


Saat pertama kali ke Amerika, saya sempat mengalami culture 
schock selama 3 bulan. Bagaimana tidak, segala tata cara 
berbeda. Lain lubuk, lain ikannya. Mulai dari tata tertib berlalu 
lintas, cara berkendara, dan masih banyak lagi. Kapanpun 
dan di mana pun, saya menggunakan waktu untuk belajar. 
Beradaptasi pada lingkungan yang baru merupakan proses 
belajar yang panjang. Saya pun lebih suka berkeliling kota 
mengendarai transportasi umum, seperti subway, trem, 
monorel, dan lain-lainnya. Bagi saya, dengan menggunakan 
kendaraan umum, saya bisa mengetahui budaya masyarakat 
dan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. Deden Kukmana 


Ketika jauh dari keluarga, keadaan saya yang serba pas-pasan 
menumbuhkan semangat juang dan mengasah kreativitas 
tanpa batas. Tidak perlu ada rasa malu, asalkan yang saya 
lakukan adalah benar dan halal, keberkahan akan mengiringi. 
Meskipun saat itu saya berstatus sebagai mahasiswa, saya 
juga sibuk mengumpulkan pundi-pundi rezeki. Siapa sangka, 
saya yang pernah mendapat STAR Fellowship University of 
North Texas Health Science Center ini pernah jadi loper koran 
dan jadi pelayan di Coffee Shop. Sekarang saya pun masih 
aktif sebagai Co-editor of Journal of Indonesian Regional 
Development and Environment. 


Istri saya tercinta, Rita Zahara, tetap setia mendampingi. Saya 
sempat merasakan menjadi pelayan kemudian manajer dan 
membuka restoran sendiri di sana. Kami sangat menikmati 
setiap langkah perjuangan. Tidak ada keluhan sama sekali 
karena yakin bahwa semua yang dilalui adalah proses menuju 
kehidupan yang lebih baik. 


Selain Ibunda tercinta, peran istri sangat berarti dalam hidup 
saya. Ia memiliki peran sangat penting, mulai dari sekolah, 
karier, dan keluarga. Pertemuan pertama dengan istri ketika 
sama-sama melakukan kerja praktik di sebuah konsultan 
swasta di Bandung pada tahun 1992. Hubungan kami semakin 
serius ketika kembali dipertemukan dan menjadi rekan kerja 
di BAPPEDA Ciamis pada tahun 1996. 


Dalam pandangan saya, ia seseorang yang cantik secara fisik 
dan kepribadian. Saya pun mantap menjadikannya sebagai 
pelabuhan hati. Saya sangat bersyukur mendapatkan istri 
yang sangat setia mendampingi dalam setiap langkah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


kehidupan, termasuk membesarkan kedua buah hati tercinta. 
Satu lagi, istri saya sangat pintar memasak. 


Sejatinya roda kehidupan terus berputar, kadang di atas 
kadang di bawah. Maka, bila sedang berada di puncak 
kesuksesan, jangan terlalu senang berlebihan. Dan ketika 
berada di bawah, jangan terlalu sedih meratapinya. Yakinlah, 
suatu saat kita akan kembali ke puncak. Saya selalu meyakini 
apa yang tertulis dalam Al-Gur'an bahwa Allah tidak 
akan memberi beban ujian melebihi kemampuan hamba- 
hambanya. Live must go on. 


Tennis is Networking 


Saya memiliki hobi bermain tenis. Kebiasaan ini berawal di 
masa kuliah di ITB. Sejak hijrah ke Amerika, saya lebih sering 
bermain tenis dan serius terjun di dalamnya. Saya sering 
mengikuti berbagai turnamen kejuaraan tenis. Berbagai 
penjuru kota saya datangi, dan beberapa kali berhasil menjadi 
juara. Hingga akhirnya, saya mendapat kepercayaan untuk 
menjadi Captain di salah satu Club Tenis di Savannah. 


Tak hanya sekadar berolahraga, bagi saya bermain tenis 
memiliki filosofi tersendiri dalam kehidupan. Selain dapat 
menjaga kesehatan, olahraga dapat membentuk kepribadian 
seseorang, seperti berkonsentrasi, melatih kerja sama, 
dan merasakan serunya kompetisi. Bagi saya, kehidupan 
bagaikan pertandingan. Tugas kita adalah terus berjuang, 
menggelorakan semangat, berlatih hingga letih tak jadi soal. 
Sama halnya dalam hidup, harus terus berinovasi, mengasah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. Deden Kukmana 


taktik dan strategi, agar bisa menjadi insan yang lebih 
mumpuni. 


Menang kalah tidak penting, melainkan usaha yang maksimal. 
Bila menang, itu menjadi bonus. Bermain tenis juga dapat 
memperkaya relasi dari seluruh penjuru negeri dan bisa 
menularkan semangat kebaikan untuk sesama. Sehingga 
di setiap konferensi yang saya ikuti, bermain tenis selalu 
menjadi agenda wajib yang menyertai. 


Sejak tahun 2003, saya tak pernah ketinggalan di ajang ACSP 
(Association of Collegiate Schools of Planning) Conference. 
Ini adalah konferensi yang selalu saya usahakan untuk 
berpartisipasi dalam panel diskusi atau presentasi. Saya 
mengaku bahwa ada perkembangan networking dan peran 
yang saya rasakan dalam organisasi tersebut. 


Merindukan Ramadhan di Kampung Halaman 


Indonesia memang selalu dirindukan oleh siapa saja anak 
bangsa yang merantau ke negeri orang. Sama halnya dengan 
saya. Ketika pertama kali menjalankan puasa di Amerika, 
saya sangat merindukan suasana Ramadhan di tanah air. 
Sepanjang bulan suci Ramadhan, di Amerika tidak ada suara 
bedug yang membangunkan sahur. 


Begitu juga suasana Idul Fitri yang sangat berbeda. Idul Fitri di 
Amerika bukan hari libur dan orang-orang tetap menjalankan 
kesibukan seperti hari-hari biasa lainnya. Hanya saja, 
penduduk muslim bisa meminta izin ke sekolah atau kantor 
untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya beserta keluarga 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


merayakan Idul Fitri di Amerika dengan menjalankan shalat 
led dan bersilaturahim dengan sesama muslim di masjid. Kami 
sangat menikmati kebersamaan itu. 


Surga di Telapak Kaki Ibu 


Mekar mekar tumbuh melaju, 
Melaju melaju dan terus melaju, 
Terus semangat berjibaku, 
Jadilah terbaik dalam hidupmu. 
(Teriring doa dari ibunda tercinta, 
Pien Supinah) 


Dalam meniti kesuksesan yang gemilang, tentu tidak 
didapat dengan seketika. Butuh waktu dan proses panjang. 
Perjuangan mulai tahun 2006 hingga sekarang, akhirnya 
membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 
2014 lalu, saya meraih penghargaan The World's Best City 
Blogger, versi The Guardian Cities. Saat ini saya juga masih 
aktif menulis. Dengan persiapan matang, berbagai karya 
diterbitkan dan dipublikasikan. Bagi saya, menulis jurnal bisa 
menjadi media mengembangkan perencanaan wilayah dan 
lingkungan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. Deden Kukmana 


Kesuksesan yang telah saya raih tak lepas dari doa dan 
dukungan keluarga. Saya selalu mengharap ridha orangtua 
dengan harapan mendapat ridha Sang Maha Pencipta. Bagi 
saya, Ibu adalah orang yang paling berarti dalam hidup. Ibu 
selalu mendorong untuk terus maju dan mencapai hasil 
yang terbaik. Dukungan doa dan moril ibu yang paling utama 
dalam hasil yang saya peroleh selama ini. Kenangan terindah 
yang tak bisa saya lupakan adalah melihat senyum Ibunda 
tercinta yang penuh rasa bahagia dan bangga atas apa yang 
saya lakukan untuknya. 


Lewat doa dan usaha keras, cita-cita itu kemudian menjelma 
menjadi keberkahan tiada tara pada prestasi yang telah 
diraih. Jabatan dan karier strategis telah saya dapatkan, salah 
satunya menjadi guru besar di SSU. Keseharian saya mengajar 
tentang History of American Urbanization, Introduction to 
Planning, Introduction to Public Policy, Research Methods, 
Statistics, GIS, Global Issues, dan Housing and Community 
Developent. Lewat gagasan dan karya, saya berhasil 
mengharumkan nama keluarga dan bangsa. Sekali lagi, 
bukan berarti saya tak menemui jalan yang berliku. Namun 
saya yakin, bahwa setiap kesulitan ada kemudahan yang 
menyertainya. 


Oiyadah wal Jundiyah 


Sejak mahasiswa, saya aktif berorganisasi. Pernah tergabung 
dalam Himpunan Mahasiswa dan menjadi pengajar di 
laboratorium komputer ITB. Saya sangat menikmati dan 
belajar banyak dari aktivitas tersebut untuk mengasah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Kisah ilmuwan Indonesia yang Mendunia 


kemampuan kepemimpinan yang baik. Saya juga menyadari 
harus bisa menjadi orang yang memimpin dan dipimpin. 
Kedua karakter tersebut dapat menjadikan diri lebih baik. 
Menjadi pemimpin butuh pengorbanan untuk anggotanya, 
seperti halnya mengatur jadwal kegiatan. Pemimpin adalah 
pelayan masyarakat. Dan hidup ini adalah untuk melayani, 
bukan untuk dilayani. 


Selain menjadi koordinator Urban Studies and Planning 
Program, sejak 2007, saya masih aktif menjadi kepala 
Institutional Review Board dan anggota CLASS Personnel 
Committee. Dari berorganisasi, saya semakin kaya akan 
pengalaman. Saya juga belajar membangun networking dan 
bagaimana cara melobi yang efektif. Menjadi pendengar 
yang baik dan tidak boleh merasa paling tahu. Jangan 
pernah menyepelekan pengetahuan masyarakat karena 
sesungguhnya mereka yang lebih tahu dan paham dengan 
keadaan. 


Sosok Teladan 


Di mata keluarga dan kerabat, saya dikenal sebagai orang 
yang penyayang dan penyabar. Bagi saya keluarga adalah 
yang utama dan pertama. Saya selalu menerapkan konsep 
musyawarah keluarga kepada kedua buah hati, Alivia 
Rukmana dan Hilmy Rukmana. Saya membagi tugas dan porsi 
dengan istri. Berdiskusi untuk mengambil jalan terbaik bagi 
masa depan keluarga. Dan saling menyempurnakan cinta 
demi membentuk keluarga yang sakinah. 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


